V 


MAJLIS TAFSIR AL-QUR’AN 

(MTA) PUSAT 

http://www.mta-online.com e-mail : humas_mta@yahoo.com Fax : 0271 661556 


Jl. Serayu no. 12, Semanggi 06/15, Pasarkliwon, Solo, Kode Pos 57117, Telp. 0271 643288 


Ahad, 04 Juli 201 0/21 Rajab 1 431 Brosur No. : 1 51 3/1 553/IA 



Islam Agama Tauhid (ke-24) 


Allah Maha Mengetahui (2) 





X s\ & 

e 1* O 0* O i X jj 

.jjAs pil p Aiil j' 










Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu; dan di antara 
kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah (pikun), 
supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. [QS. An-Nahl : 
70] 




0 


x J* X s } } s s 53 \ 

+ - 0^0 . " ^ . 0 0 * 0 s' 0 ; h * < 

j — i y ^ lAv 5 y* yjJ) aaji 

^ ^ / X 


* a * 

s ~r s s’ . s’ s , O / 




X * S * 

s& s \J* . . O s O s’ O 


* ^ 


s } s’ ~rss.s*iO s s' O S* <S . t O s' ** * „ O s’ O l'''' + 

jJb J J 0 ^JJOr 


* ' 


t O ?, f O > s 




y 


s' 


Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia 
menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian 
Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia 
menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah Yang Maha 
Mengetahui lagi Maha Kuasa. [QS. Ruum : 54] 




o J» 


X 0 


IJiS' Ji j o j-*Ul y °y*S Ji 


jj o f 


y X" 




y 


s' 


s' s' 



Katakanlah, "Kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi?" 
Katakanlah: "Kepunyaan Allah ". Dia telah menetapkan atas diri-Nya kasih 
sayang. Dia sungguh-sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat 
yang tidak ada keraguan terhadapnya. Orang-orang yang merugikan 
dirinya, mereka itu tidak beriman. ( 12) 


Dan kepunyaan Allah-lah segala yang ada pada malam dan siang hari. 
Dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (13) [QS. Al- 
An’aam : 12-13] 







A * 

’l* 0 s 1 * 0 , s Jj > 0 > s 0.0. M* 

Y i ; jLJLl • ^ 

s' s' / ^ / 


S- 0 f s 


s s 

^ . ’l* 


Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang 
Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa 
yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui 
(dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang 
pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. [QS. Luqman : 34] 



x f r/ x . ss 0 . , . 0 s 0 iS 

j AjJy- IjJ-LP ^/1 y* ji 


0 y 0 ^ 


y 


y 


' * 


y y 




2 







Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi Kami-lah khazanahnya; 
dan Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu. 
( 21 ) 

Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) 
dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan 
air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. (22) 

Dan sesungguhnya benar-benar Kami-lah yang menghidupkan dan 
mematikan dan Kami (pulalah) yang mewarisi. (23) 

Dan sesungguhnya Kami telah mengetahui orang-orang yang terdahulu 
daripada-mu dan sesungguhnya Kami mengetahui pula orang-orang yang 
terkemudian (dari padamu). (24) 

Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang akan menghimpunkan mereka. 
Sesungguhnya Dia adalah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. (25) 
[QS. Al-Hijr : 21-25] 


x 0 55 x 0 

^ . . , r/ > /0 y . / s / 0 . 


o / 


j! j V' b* j » j j 


y 0 0 




'j* dJ u J j' (Ao)jlJrl y'y 


A o , ^ 


An-Ao : j*±.\ 


Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara 
keduanya, melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat (kiamat) itu 


3 


pasti akan datang, maka maafkanlah (mereka) dengan cara yang baik. 
(85) 

Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah Yang Maha Pencipta lagi Maha 
Mengetahui. (86) [QS. Al-Hijr : 85-86] 



Katakanlah: "Apakah diantara sekutu-sekutumu ada yang dapat memulai 
penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya (menghidupkannya) 
kembali ?". Katakanlah: "Allah-lah yang memulai penciptaan makhluk, 
kemudian mengulanginya (menghidupkannya) kembali; maka 
bagaimanakah kamu dipalingkan (kepada menyembah yang selain 
Allah)?" (34) 

Katakanlah: "Apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang menunjuki 
kepada kebenaran?" Katakanlah: "Allah-lah yang menunjuki kepada 
kebenaran". Maka apakah orang yang menunjuki kepada kebenaran itu 
lebih berhak diikuti ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk 
kecuali (bila) diberi petunjuk? Mengapa kamu (berbuat demikian)? 
Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? (35) 


4 



Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. 
Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai 
kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka 
kerjakan. (35) [QS. Yuunus : 34-36] 



“H-Ho :f u;VI ’}Xu iili 

/ / / / / / 


Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah- 
buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan 
yang mati dari yang hidup. (Yang memiliki sifat-sifat) demikian ialah Allah , 
maka mengapa kamu masih berpaling? (95) 

Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan 
(menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah 
Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. (96) [QS. Al-An’aam : 95-96] 



5 



^ *r 


Dan mereka (orang-orang musyrik) menjadikan jin itu sekutu bagi Allah, 
padahal Allah-lah yang menciptakan jin-jin itu, dan mereka membohong 
(dengan mengatakan): "Bahwasanya Allah mempunyai anak laki-laki dan 
perempuan", tanpa (berdasar) ilmu pengetahuan. Maha Suci Allah dan 
Maha Tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan. ( 1 00) 

Dia Pencipta langit dan bumi. Bagaimana Dia mempunyai anak padahal 
Dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu; dan Dia 
mengetahui segala sesuatu. (101) 

(Yang memiliki sifat-sifat yang) demikian itu ialah Allah Tuhan kamu; tidak 
ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia; Pencipta segala sesuatu, 
maka sembahlah Dia; dan Dia adalah Pemelihara segala sesuatu. (102) 

Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat 
segala penglihatan dan Dialah Yang Maha Halus lagi Maha Mengetahui. 
(103) [QS. Al-An’aam : 100-103] 






6 



Dan berapa banyak binatang yang tidak (dapat) membawa (mengurus) 
rezekinya sendiri. Allah-lah yang memberi rezeki kepadanya dan 
kepadamu dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (60) 

Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka: "Siapakah yang 
menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan?" 
Tentu mereka akan menjawab: "Allah", maka betapakah mereka (dapat) 
dipalingkan (dari jalan yang benar). (61) 


Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara 
hamba-hamba-Nya dan Dia (pula) yang menyempitkan baginya. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (62) [QS. Al- 
‘Ankabuut : 60-62] 



Maka apakah orang yang dijadikan (syaithan) menganggap baik 
pekerjaannya yang buruk lalu dia meyakini pekerjaan itu baik, (sama 
dengan orang yang tidak ditipu oleh syaithan) ? Maka sesungguhnya Allah 
menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan menunjuki siapa yang 
dikehendaki-Nya; maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan 
terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang 
mereka perbuat. [QS. Faathir : 8] 



7 



t-\ 


f O t / 


( 1 )^ 


Telah dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan mereka, 
sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling (daripadanya). (1) 

Tidak datang kepada mereka suatu ayat Al Our'an pun yang baru 
(diturunkan) dari Tuhan mereka, melainkan mereka mendengarnya, 
sedang mereka bermain-main, (2) 

(lagi) hati mereka dalam keadaan lalai. Dan mereka yang dhalim itu 
merahasiakan pembicaraan mereka: "Orang ini tidak lain hanyalah 
seorang manusia (jua) seperti kamu, maka apakah kamu menerima sihir 
itu, padahal kamu menyaksikannya?" (3) 

Berkatalah Muhammad (kepada mereka), "Tuhanku mengetahui semua 
perkataan di langit dan di bumi dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi 
Maha Mengetahui". [QS. Al-Anbiyaa’ : 1-4] 


Bersambung 


8 



